PONDOK  PESANTREN  MODERN 

MUHAMMADIYAH  BOARDING  SCHOOL 
(MBS  YOGYAKARTA) 

Alamat : Jl.  Piyungan  Km.  2 Marangan,  Bokoharjo,  Prambanan,  Sleman,  Yogyakarta.  55572  HP.  081  1263  2008 
Bank  Syari'ah  Mandiri  Cabang  Klaten  No.  Rekening  7074202572  a. n.  PPM  MBS  Yogyakarta 


Nomor  : 07.08/MBS/EDR/III.4/F/2016  Prambanan,  1 Agustus  2016 

Lampiran  : - 

Perihal  : Informasi  Liburan  'Idul  Adha  dan  Qurban 


Kepada  Yth 

Bapak/Ibu  Orang  Tua  Wali  Santri 
PPM  MBS  Yogyakarta 
Di  tempat 


Assalamu'alaikum  Wara  h matu  lla  h i Wabarakatuh 

Sehubungan  dengan  semakin  dekatnya  Hari  Raya  'Idul  Adha  1437  H,  maka  dengan  ini 
kami  sampaikan  beberapa  informasi  sebagai  berikut : 

1.  Libur  'Idul  Adha  adalah  mulai  tanggal  10  September  2016  s. d.  15  September  2016 

2.  Santri  diperbolehkan  pulang  : 

a.  Perpulangan  Putri  hari  Kamis  08-09-2016-  Kamis  15-09-2016 

b.  Perpulangan  Putra  hari  Jum'at  09-09-2016-  Jum'at  16-09-2016 

• Santri  yang  tidak  pulang  pada  tanggal  tersebut  bisa  tetap  berada  di  pondok  dan  mengikuti 
kegiatan  PHBI  PPM  MBS  (Penyembelihan  Qurban  dan  Bakti  Sosial). 

3.  Akan  diselenggarakan  pertemuan  Pimpinan  MBS  dengan  wali  santri  pada  saat  awal 
perpulangan  : 

• Wali  Santri  Putri  Hari  Kamis,  8 September  2016  jam  07.00  WIB 

• Wali  Santri  Putra  Hari  Jum'at,  9 September  2016  jam  07.00  WIB 

4.  Bagi  Wali  santri  dan  atau  Santri  yang  ingin  mentasarufkan  Qurban  melalui  PPM  MBS 
Yogyakarta  bisa  daftar  langsung  dengan  nominal: 

• Kambing  @ Rp.  2.400.000,- 

• Sapi  @ Rp.  2.600.000,- 

Demikian  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan  kerjasamanya  kami  haturkan  terimakasih. 
Wassalamu'alaikum  Warahmatullahi  Wabarakatuh 


NBM.  1233936 


